— KOMPAS O 


« Kembali ke indeks pencarian 


—gsx Langkan: Danarto Bermonolog di Studio Mini TIM 
Jakarta 


KOMPAS edisi Rabu 4 Juli 2007 
Halaman: 12 


Penulis: ken 


i PESAN PDF 


Langkan: Danarto Bermonolog di 
Studio Mini TIM Jakarta 


Oleh ken 
Langkan 
DANARTO BERMONOLOG DI STUDIO MINI TIM JAKARTA 


Danarto bersama tiga prosawan (Hamsad Rangkuti, Martin Aleida, dan Arie MP 
Tamba) dijadwalkan tampil di Studio Mini, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, 
Rabu (4/7) malam ini mulai pukul 20.00. Selain Danarto yang tampil dengan 
pertunjukan monolog, tiga sastrawan tadi akan membaca cerpen. "Saya akan 


memainkan monolog berjudul 'Dalam Perkara Duit, Agama Setiap Orang Sama'. 


Sebuah hikmah dari Voltaire, filsuf Perancis," kata Danarto, yang juga dikenal 
sebagai cerpenis dan perupa. Dengan maraknya 'saweran' dari para kandidat 
dalam pemilihan kepala daerah alias pilkada untuk partai politik, tambah 
Danarto tentang monolognya, semua itu agaknya ikut mengubur gerakan 


reformasi dan demokrasi. "Dan, jangan-jangan sebetulnya kita telah kembali ke 


zaman jahiliah," ujarnya sembari tertawa lebar.(ken) 
Foto SE 


Danarto 


CARA PENGGUNAAN ARTIKEL 


1. Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan 


format: Kompas/Penulis Artikel: 
2. Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: 
Kompas, tanggal-bulan-tahun: 


3. Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus 


mendapatkan persetujuan dari Kompas. 

4. Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau 
tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung 
unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi. 

5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, 
memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari 
Kompas. 


CARA PENGGUNAAN INFOGRAFIK BERITA 


1. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan kredit atas nama 
desainer grafis dengan format: Kompas/Desainer Grafis: 

2. Penggunaan infografik berita wajib mencantumkan sumber edisi dengan 
format: “Kompas, tanggal-bulan-tahun! 

3. Infografik Berita tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan 
atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan 
mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi. 

4. Data/informasi yang tertera pada infografik berita valid pada waktu 
dipublikasikan pertama kali, jika ada perubahan atau pembaruan data 
oleh sumber di luar Kompas bukan tanggungjawab Kompas. 

5. Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, 
memindahtangankan, memperjual-belikan infografik berita tanpa 
persetujuan dari Kompas. 


Saldo al 
Rp 10,000 ap 


ss ARSIP 


www.kompasdata.id 


Yasser Arafat: Kami Tak 
Ingin Menumpahkan- Darah 
Arab ataupun Yahudi 
KOMPAS, 15 NOVEMBER 1974 
Dari mimbar Sidang Umum PBBdi New York, pemimpin 
perjuangan Palestina, Yasser Arafat, berseru kepada se- 
mua Yahwdi, Muslim, dan Kristen untuk hidup 

rukun Tegara 
demokratis serta dalam suasana damai, pe dan 
persamaan yang adil, Pkdato Yasser Arafat ini disambut 
tepuk tangan dari para anggota delegasi. 


ASK 
PILIHAN 


Pelajaran dari SARS dan Penyakit 
Misterius Lain 


Kelanjutan Omnibus Jadi Perhatian 
Elite 


Perlombaan Menciptakan Vaksin 


PT Kompas Media Nusantara @2016 


6000 


Tentang Kami : Syarat & Ketentuan - 


Tanya Jawab : Hubungi Kami - Peta Situs 


(Gg Kompas GRAMEDIA 


